
PENYELENGGARA MOBILEPHOTOGRAPHYBANJARMASIN 

WWW.MPBCLUB.OR.ID 


KEGIATAN 


MINGGU.15MEI2016 

TAMBAK YUDHA.BANJARMASIN 


Hello Mopholic, 


Tidak terasa komunitas kita tercinta telah menginjak usia 6 tahun. Banyak 
suka dan duka yang telah kita hadapi bersama. Sedikit cerita ya... Tapi ini 
bukanlah sebuah novel fiksi. 

Sebelum terbentuknya, kita hanyalah sekelompok orang yang 
dipertemukan melalui media sosial Facebook. Melalui Facebook kita sering 
berbagi foto, berbagi teknik motret hingga teknik editting. Walaupun akrab 
di Facebook namun tidak dalam dunia nyata, kita sepakat mengadakan 
kopdar pada tanggal 12 Mei 2010. Puluhan pencinta fotografi kita undang 
untuk kopdar. Mimpinya! Kopdar ini dihadiri 10 hingga 20 orang. 
Faktanya? Yang hadir cuman bertiga : Andrie Callista, Andi Aryani dan 
Aditya Chandra. 


MPB ANNIVERSARY 



Walaupun bertiga, kita kokoh untuk membentuk komunitas dan bermimpi 
menjadi KOMUNITAS BESAR. Dan pada saat itu lah nama komunitas 

MOBILE PHOTOGRAPHY BANJARMASIN ditetapkan. 


Seiring perjalanannya dari tahun 2010 hingga 2016, Keanggota MPBclub 
tercatat sebanyak 70 orang. Selama perjalanan banyak cerita suka, banyak 
cerita duka, banyak cerita cinta, banyak cerita amarah, banyak cerita seru 
dan masih banyak cerita lainnya yang terbungkus dalam kenangan masing- 
masing. 

Cukup... Untuk ceritanya. Semua kenangan akan kita tumpahkan dalam 
Gathering MPB 6TH ANNIVERSARY, Pada hari minggu, tanggal 15 Mei 2016 
di Tambak Yudha Banjarmasin. Dengan penuh rasa persahabatan dan jabat 
tangan yang erat. 

" Dalam kesempatan ini pula kami me mo ho n Do nasi Suka re I a dari kawan- 
kawan demi kelancaran & terlaksananya acara ini." 


MPB ANNIVERSARY 



JUDULACARA 


KEGIATAN 

GATHERING 

SEMINAR 


MPB 6TH ANNIVERSARY 


TEMA 

ROMANTIKA KEBERSAMAAN 


PESERTA 

Seluruh Keluarga Besar MPBclub 


PEMBICARA SEMINAR 

"NASRUDIN ANSHORI" 
(Kontributor Majalah Nasionol & International) 

(Aktivis Backpacker Indonesia) 


TUJUAN 

Menjalin Silahturahmi, Mempererat rasa kekeluarga 
Dan Membangkitkan Semangat Fotografi 


WAKTU 

Minggu, 15 Mei 2016 
Pukul 10.00 WITA s/d Selesai 
Tambak Yudha, Banjarmasin 


BIAYA 

Biaya peserta GRATIS! 



MPB UT H ANNIVERSARY 



MOBILEPHOTOGRAPHYBANJARMASIN 

WWW.MPBCLUB.OR.ID 


ANGGARAN BIAYA 


NO 

KETERANGAN 

BIAYA 

1 

Makan Siang @100 Porsi 

Rp 3.500.000 

2 

Sewa Tempat (3 Jam) 

Rp 600.000 

3 

Sewa Projector 

Rp 250.000 

4 

Kue Ultah 

Rp 350.000 

5 

Pembicara 

Rp 500.000 

6 

Backdrop (Photobooth) 

Rp 180.000 

7 

Dana Cadangan 

Rp 620.000 


TOTAL Rp 6.000.000 



MPB UT H ANNIVERSARY 



MOBILEPHOTOGRAPHYBANJARMASIN 

WWW.MPBCLUB.OR.ID 


PANITA 


Ketua Pelaksana 
Sekertaris 
Bendahara 
Anggota Panitia 


: Muhammad Irpan 
: Andrie Callista 
: Siti Maisyarah 

: Andi Aryani, Eka Nurmawaty, Ari Baskara 


PENUTUP 

Demikian Proposal ini kami sampaikan, kiranya kawan- 

kawan dapat berdonasi dalam acara ini. 

Jika kawan-kawan ingin berdonasi, silahkan hubungi 

panitia Hp. 082251031866 (Mey) 
No. Rek. 900-00-2185927-8 (Mandiri) a/n Siti Maisyarah 

Paling lambat 1 Mei 2016. 



MPB UT H ANNIVERSARY 


Terima Kasih! 



MOBILEPHOTOGRAPHYBANJARMASIN 

WWW.MPBCLUB.OR.ID 



